Kamera Sony Bisa Melihat Tembus Baju
====================================

Tokyo,
Perusahaan elektronik Sony Corp mengatakan mereka menunda pengiriman sejumlah kamera video setelah diketahui kamera itu bisa digunakan untuk memvideokan gambar lebih dalam dari yang sekadar bisa dilihat mata. Konon menurut para penggunanya kamera itu bisa menembus melihat obyek di balik baju.

Beberapa versi kamera Handycam merek Sony itu dilengkapi dengan teknologi inframerah yang memungkinkan pemiliknya membidik dan memvideokan suasana malam hari atau di kegelapan jika menggunakan night shot.

Tetapi laporan sebuah majalah mengungkapkan ketika kamera dengan kemampuan khusus itu digunakan pada siang hari atau dalam ruangan bercahaya dengan filter khusus, bisa melihat "tembus" baju. Baju dalam terlihat, khususnya yang dibalut baju tipis dan mereka yang memakai baju renang nampak hampir telanjang.

Juru bicara Sony mengatakan pertama mereka mengetahui kebisaan kamera yang mengejutkan itu ketika para wartawan mulai menanyakan "cara baru" menggunakan kamera. Kemudian teknisi Sony mencoba dan memastikan kamera itu memiliki kemampuan teknologi yang tidak diduga.

"Ketika kami mengembangkan kemampuan itu untuk Handycam, kami berpikir untuk memfilmkan keadaan gelap -seperti anak mereka yang sedang tidur atau mungkin tingkah laku binatang malam," kata juru bicara Sony itu.

Karena peduli ada kemungkinan pengguna memanfaatkan teknologi itu, kemudian Sony memodifikasi kemampuan kamera itu sehingga mode night shot baru akan bekerja dalam keadaan gelap.

Pengapalan Handycam versi baru itu sudah dimulai untuk menggantikan versi aslinya, yang dipasarkan bulan Maret dan telah terjual 180.000 unit di pasar lokal sampai akhir Juli lalu, ungkap juru bicara Sony.

Sony telah menjual 870.000 kamera asli di seluruh dunia sampai akhir Juni, termasuk 400.000 di Amerika Utara dan 290.000 di Eropa. Sekarang Sony mengapalkan versi yang sudah dimodifikasi ke seluruh dunia.

Juru bicara Sony itu membantah laporan media lokal Sony telah meminta toko-toko menarik semua kamera versi asli dari rak-rak mereka. Sony tidak menyebutkan harga kamera itu. Media massa melaporkan harganya antara 100.000 yen (684 dollar AS) sampai 200.000 yen (1.146 dollar AS).

KAMERA TEMBUS PAKAIAN DITOLAK
=============================

Sebuah kelompok masyarakat Malaysia meminta Sony untuk menghentikan penjualan kamera video digital tembus pakaian. Sementara itu, polisi Thailand mengancam para turis yang membawa kamera Sony Handycam TRV untuk mengintip wanita Thailand dengan denda 1.000 bath (atau 24,4 dollar AS) atau menjebloskan mereka ke penjara selama sebulan. 
